:13.10.19 


INI AKU, 
UTUSLAH 


AKU! 


04, KKR 
Sarawak 

15. Aku Sudah 
Sembuh 


“LALU AKU MENDENGAR SUARA 
TUHAN BERKATA: “SIAPAKAH 
YANG AKAN KUUTUS, DAN 
SIAPAKAH YANG MAU PERGI 
UNTUK AKU? “MAKA SAHUTKU: 
“INI AKU, UTUSLAH AKU!” 
(YESAYA 6:8). 


611//// 


kepada Yesaya, digambarkan dari sikap 

para Serafim yang berada di sekitar takhta 
Allah. “Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, 
masing-masing mempunyai enam sayap: dua 
sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 
dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka 
dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang” 
(Yesaya 6:2). 


WK sea Tuhan yang menyatakan Diri 


SERAFIM 

Serafim adalah mahluk surgawi, yang dalam 
Celestial Hierarchy (tingkatan sorgawi) dipercaya 
berada pada tingkatan teratas, karena Serafim 
selalu berada disekitar takhta Allah. Serafim 
mempunyai enam sayap: empat sayap dipakai 
untuk menutupi (dua sayap menutupi wajah 
dan dua sayap menutupi kaki mereka). 

Menutupi wajah menggambarkan sikap 
yang hormat dan takjub. Menutupi kaki 
atau lebih tepatnya pinggang sampai kaki, 
menggambarkan sikap yang sadar bahwa dia 
merasa tidak layak bersanding dengan Sang 
Pencipta yang Maha Kudus, sikap ini dalam 
konteks sosial, menunjukkan kesopanan. 

Dua sayap dipakai untuk terbang, yang 
menggambarkan bahwa mereka siap melakukan 
perintah Tuhan. Selanjutnya di ayat 3 dikatakan: 
“Dan mereka berseru seorang kepada seorang, 
katanya: “Kudus, kudus, kuduslah TUHAN 
semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan- 


Nya!” Artinya Tuhan itu suci bersih dari noda 
dosa, dan tidak ada yang menyamai-Nya. 

Ketika Yesaya melihat penglihatan itu, dia 
tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak layak dan 
tidak berdaya dengan ketidaklayakannya berada 
di hadapan Allah yang Maha Kudus, sampai 
seorang Serafim mengambil bara api dari 
mezbah dan menyentuhkan ke bibirnya, maka 
dia dinyatakan sebagai orang yang “dilayakkan”. 
Yesaya kemudian mendengar kerinduan Allah, 
“Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
“Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang 
mau pergi untuk Aku?” (Yesaya 6:8). Saat itulah 
Yesaya berinisiatif untuk menjawab kerinduan 
Tuhan, dengan berkata: “INI AKU, UTUSLAH 
AKU!” 

Dimensi yang terkandung dari respon ini 
luar biasa, yaitu: 

Pertama, ini aku, artinya adalah “Inilah 
hidupku seutuhnya, dan hidup itu seluruhnya 
kubawa di hadapan-Mu ya Tuhan”. 

Kedua, utuslah aku, artinya “Pakai 
hidupku untuk menggenapi apa yang menjadi 
kerinduan hati-Mu Tuhan, apapun resiko yang 
menghadang, aku siap menghadapinya dan 

segala beban yang harus ditanggung, 
aku siap untuk menanggungnya”. 


“Ini aku, utuslah aku” adalah 
sebuah keputusan yang tidak 
bisa dibuat karena latah (ikut- 
ikutan) karena harus menjadi 
keputusan kehidupan, yaitu 
keseluruhan umur hidup yang 
masih ada. 
Dan ketika Tuhan berkenan 
atas persembahan hidup 
itu, maka peran yang Tuhan 
berikan, ada di dalam hikmat- 
Nya yang ajaib, jangan pernah 
mempertanyakannya kembali, 
mengapa seperti ini, apa 
maksudnya dan sebagainya 
(Yesaya 6:9-10). 


“INI AKU, UTUSLAH AKU” 
ADALAH SEBUAH KEPUTUSAN 
YANG TIDAK BISA DIBUAT 
KARENA LATAH (IKUT-IKUTAN) 
KARENA HARUS MENJADI 
KEPUTUSAN KEHIDUPAN, YAITU 
KESELURUHAN UMUR HIDUP 
YANG MASIH ADA. 


Yesaya harus memberitakan berita dari 
Tuhan, tapi bukan untuk membuat bangsa/ 
umat yang mendengar bertobat, melainkan 
malah mereka akan mengeraskan hati mereka. 

Mengeraskan hati artinya tidak 
mempercayai, bahkan percaya kepada yang 
sebaliknya demikian, maka Yesaya harus siap 
menanggung resikonya, yaitu dia akan dimusuhi 
oleh bangsanya sendiri, dan bahkan dianiaya. 

Pada zaman raja Manasye, Yesaya dipercaya 
menjadi martir, dibunuh dengan cara dimutilasi 
dengan gergaji. “Mereka dilempari, digergaji, 
dibunuh dengan pedang: mereka mengembara 
dengan berpakaian kulit domba dan kulit 
kambing sambil menderita kekurangan, 
kesesakan dan siksaan” (Ibrani 11:37). 

Ketika Yesaya tetap setia kepada 
panggilan Tuhan, sekalipun harus mati dengan 
cara mengenaskan, maka Firman Tuhan 
menggambarkan posisinya dihadapan Allah. 

“Dunia ini tidak layak bagi mereka................ 
(Ibrani 11:38a) yang dimaksud bahwa hamba- 
hamba Tuhan ini menjadi orang yang kudus dan 
mulia, dunia terlalu kotor dan hina, tidak layak 
menerima mereka. 

Pasal ini sungguh luar biasa, karena 
mengajarkan kepada kita arti panggilan Allah 
yang mulia itu, sehingga setiap orang yang 
menanggapi panggilan Allah, dibawa masuk 
kedalam kemuliaan panggilan itu. IM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


” 


ebuah KKR besar-besaran yang melibatkan 
S belasan gereja interdenominasi telah terjadi 

pada malam tanggal 14-15 September 2019 di 
Jubilee Ground, Kota Kuching, Sarawak. Bahkan ketika 
polusi udara sangat pekat akibat kebakaran hutan, 
tidak menghalangi orang-orang meresponi panggilan 
Tuhan untuk datang beribadah bersama. Tercatat 
hampir 50.000 jiwa hadir di 2 malam ibadah tersebut. 
Mereka berdatangan dari Kuala Lumpur, Sabah, 
Semenanjung Malaysia, Brunei, Indonesia, Sarawak 
termasuk belasan suku dari pedalaman-pedalaman 
yang rela menempuh jarak yang sangat jauh dengan 
segala upaya untuk sampai ke tujuan. 


Adalah Dato Janang Bungsu, seorang tokoh 
masyarakat Sarawak yang mempunyai beban agar 
Sarawak mengalami pemulihan dan kebangkitan 
Rohani. Sebagai ketua panitia, Dato mengundang para 
tokoh politik, dan mengajak berbagai denominasi 
gereja untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini 
antara lain pimpinan dari Gereja Katolik Roma, Gereja 
Anglikan, Gereja Methodist, Gereja Baptis, Gereja 
Presbyterian, Gereja Advent, Gereja Lutheran, Gereja 
Bethany, Gereja Latter Rain dan berbagai persekutuan 
independen lainnya. 


MSJ 1 EAGLEKIDZ 


1-12, 18-19 
Oktober 2019 


(9) 18.30 wis 


Ruang Sanctuary 
Lantai 1. Vision Building 
Marvell City Complex 


" Oktober 
2019 


Apartemen Linden 
Marvell City Complex 


Syarat baptisan : 
# Usia 12 tahun keatas 
# Mengikuti MSJ1 


# Mendapat ijin dari 
orang tua 


Informasi: 
0821 62316000 


Z 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Iman” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdp. Rebecca Lippy 


PELAYANAN 
KUNJUNGAN & DOA 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, 

bisa menghubungi Divisi Kunjungan dengan 

Bp. Itok di : 031-6000 7000 ext. 1116 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kaya di Mata Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Lanny Tan 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Reo Panggabean 


PA rta 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Iman” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Lanny Tan 


DOA 
FAJAR 


Saturday 
5-7AM 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Disiplin” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Zifky Priatelna S.Th, 
M.Pd 


&Sanctuary Hall 


UMUM 


Visor Buliding It 
Marvall City Compien 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Life on the Edge 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Zifky Priatelna S.Th, 
M.Pd 

“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


//online 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Persembahan 
Diakonia dan Misi 
di semua ibadah. 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


FREE "FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY 


FESTIVAL OF Ny 
WITH REV. PHILIP MANTOFA 
SATURDAY 
SUNDAY : 
09- | NOVEMBER 2019 

19.30 WIB PRE FKA 
KYITA KA SAN FOOTBALL STADIUM, Kana 
YANGON - MYANMAR 19.30 WIB 

NOVEMBER 

DIBUKA BENDAKTARAN Nan z5 08 
ba GA (081231298880) | WITH PS. ADRIAN SARWONO 
VONNY MA (0818310134) 


LIvi STREAMING , D0 PALLCENTER 
WWW.MSTV.TV (CG) fka.or.id #62 31-6000-7077 


Ps. Philip Mantofa diundang sebagai 
pembicara selama dua malam berturut- 
turut. Dalam kotbahnya yang pertama, 
beliau membawa pesan Tuhan tentang 
kebangkitan dari kitab Yehezkiel 37. Ketika 
menyampaikan tentang kematian rohani yang 
terjadi dalam kehidupan jemaat dan gereja, 
beliau mendesak para hadirin untuk segera 
bangkit, bertobat dan kembali kepada Yesus 
Kristus. Beliau juga menekankan bahwa inilah 
saatnya untuk melayani Tuhan, diurapi dan dipakai 
oleh Roh kudus serta mengalami perbuatanNya. 
Dengan diiringi doa dan puji-pujian, ribuan 
anak muda meresponi altar call, dan urapan Roh 
Kudus menjamah setiap tangan yang terangkat. 
Kelepasan, kesembuhan dan kebangkitan terjadi. 


Pada kotbah dihari yang kedua, Ps Philip 
menyampaikan bahwa Api Kebangunan Rohani 
dan Curahan Roh Kudus akan sampai ke setiap 
suku, setiap bangsa, setiap kota dan desa. Waktu 
yang berjalan semakin singkat di akhir zaman 
ini hendaknya menyadarkan kita agar segera 
bertanggung jawab untuk generasi muda. Sudah 
tiba saatnya Roh Kudus akan dicurahkan untuk 
setiap hati yang haus dan lapar, dan Tuhan akan 
memakai orang yang bersedia dipakaiNya tanpa 
memandang rupa, tidak peduli miskin atau kaya. 
Seperti tertulis Kisah Para Rasul 2:17, "Akan terjadi 
pada hari-hari terakhir-demikianlah firman Allah 
— bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
semua manusia: maka anak-anakmu laki-laki dan 
perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu 
akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan 
orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi”. 


Ps. Philip mengatakan bahwa sudah waktunya 
gereja bangkit dan kaya dengan buah dan karunia 
Roh. Beliau mengajak puluhan pemimpin gereja 
interdominasi yang hadir untuk mempergunakan 
persatuan gereja yang luar biasa yang belum 
pernah terjadi sebelumnya di Sarawak untuk 
sesuatu yang lebih tinggi, untuk mengenal Roh 
Kudus dan pribadiNya. Anak-anak akan mengalami 
kuasa Firman secara pribadi. Anak-anak muda 
akan melihat sekolah dan kampus mereka sebagai 
ladang misi. Mereka juga akan mempunyai 


visi dari Roh Kudus untuk mengenapi mimpi- 
mimpi dari orang tua mereka. Orang tua harus 
mempercayakan Youth Ministry sekali lagi. 


Malam itu, Tuhan akan mencurahkan Roh 
Kudus pada semua orang seperti yang terjadi 
pada 120 orang 2000 tahun yang lalu di ruang 
atas, mereka kepenuhan dan berbicara dalam 
bahasa lain, mereka mengalami baptisan Roh 
kudus. Selesai menjelaskan semuanya itu, Ps. 
Philip memimpin para jemaat untuk menerima 
baptisan Roh Kudus dan banyak sekali orang- 
orang menerima karunia bahasa Roh. Setelah itu 
beliau mengundang para pemimpin gereja yang 
terdiri dari belasan interdenominasi untuk naik ke 
atas panggung, Ps. Philip mendoakan, memeluk, 
“membasuh” kaki mereka dengan satu tangannya. 
Terlihat para pemimpin — ada yang rebah, berlutut, 
bersimpuh, bersujud - semuanya khusyuk berdoa 
dalam hadiratNya. Lalu tibalah giliran seluruh 
jemaat untuk menerima api kebangunan rohani 
secara berantai melalui gandengan tangan, setelah 
itu mereka didoakan dan diutus untuk kembali ke 
daerah masing-masing. Malam itu ditutup dengan 
penuh syukur oleh Dato yang memberikan sebuah 
jaket khas Suku Iban sebagai tanda kekeluargaan 
dan persahabatan kepada Ps Philip Mantofa. 
Terpujilah nama Tuhan. 


Untuk informasi Mission Trip FKA 27 
Myanmar, silakan menghubungi : 
CP. Mr Hadi Winardi/ Ms Vonny Ma 
WA. 081233298880/0818310134 


Surabaya, 23 September 2019 
(JJ/Juely for KKR Sarawak). 


Aku Sudah 


. 4, P, ', 


N V, 


“Asal kujamah saja jubah-Nya, 
aku akan sembuh." 
(Markus 5:28). 


TERKENA KANKER OVARIUM STADIUM 

3C SEBESAR 11.8 CM DAN HARUS 
DIOPERASI. SAYA TERKEJUT DAN MENANGIS 
SEJADI-JADINYA. Hasil pet scan ditemukan 
sel kanker sudah menyebar ke kelenjar getah 
bening sehingga operasi ditunda dan saya harus 
menjalani kemoterapi terlebih dahulu. Di tengah 
kesedihan itu, Tuhan “memegang” tangan saya 
dan mengatakan jangan takut dan kuatir. 

Dengan dukungan doa dari para hamba 

Tuhan dan saudara seiman, akhirnya saya berani 
menjalani kemo pertama. Reaksi badan saya 
sangat tidak nyaman. Tiba-tiba Tuhan hadir 
melalui sopir taksi yang menceritakan tentang 


B ULAN FEBRUARI 2018 LALU, SAYA DIVONIS 


kasih Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup 
menyembuhkan orang sakit bahkan 
bangkitkan orang mati. Mendengarnya, saya 
sangat dikuatkan dan yakin bahwa Tuhan 
Yesus tidak meninggalkan saya sendiri. 

Setiap bangun tidur saya memperkatakan 
perkataan-perkataan firman, bahwa sel 
kanker mati sampai ke akarnya, lalu memuji 
dan menyembah Tuhan, yakin bahwa Tuhan 
sudah menyembuhkan saya. 

Efek kemo begitu berat. Namun tidak 
menyurutkan niat saya untuk melayani Tuhan 
dan menguatkan teman-teman penderita 
kanker lainnya. 

Puji Tuhan hasil kemo pertama hingga 
ketiga, ada peningkatan yang luar biasa. 
Meski tidak mudah menjalani, di mana iblis 
selalu mengintimidasi, namun ketika saya 
berseru kepada Tuhan, Ia mengusir segala roh 
ketakutan dan kekuatiran dalam diri saya. 

Setelah kemo ke 4, saya diijinkan 
menjalani operasi besar dengan sangat baik, 
yang semula dijadwalkan 4 jam, bisa saya 
lalui dalam 2 jam saja. Meski sempat lemah 
dan dirawat inap di Surabaya, namun saya 
tidak menyerah dan tetap semangat melayani 
Tuhan di gereja. 

Puji Tuhan, pada bulan September 2019, 
hasil pet scan saya dinyatakan sudah bersih 
dari kanker dan tidak perlu terapi lagi. Dokter 
bahkan berkata bahwa ini keajaiban dari 
Tuhan. 

Sampai hari ini saya sehat tanpa obat. 
Saya percaya bahwa hati yang gembira adalah 
obat yang manjur. 

Bagi saudara yang mengalami 
pergumulan seperti yang saya alami, mungkin 
sudah divonis kanker, jangan takut dan kuatir! 
Percayalah, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan 
saudara. Terima kasih untuk Tuhan Yesus 
yang sudah menyembuhkan saya dengan 
ajaib. Juga untuk suami yang sabar merawat 
saya, dan kepada Pdt. Jusuf Soetanto, Pdt. 
Caleb Natanielliem, Pdt. Philip Mantofa, Pat. 
Samuel Handoko, Ibu Maria Handoko, Pdm. 
Yenny Verodika, serta semua sahabat yang 
sudah mendukung dan mendoakan saya. 
Tuhan membalas semua kebaikan saudara 
Amin. BM (Kesaksian Ibu Lily Hosana, Jemaat 
GMS Surabaya) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 


SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

CP. 0823 3721 8000 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum « Anak I, II, III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

badah AOG (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
badah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
'Sebelum Depo Bangunan) 

elp: 0361-84664:37, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum 4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum I, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: “6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 
badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Sekretariat: 


. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 
elp. 0341-350027 
WA: 0882 3408 4024 (ANDRE) 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 

badah Umum «4 Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pk. 13.00 WIB 
badah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 
badah Umum - Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | II: 
Pk.10.00, 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum «4 Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Ivone (0852 0004 8008) 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4« Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda III 

Pk. 13.00, 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III INI: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(Dita-0852 3122 1896) 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-30020080 / 81 
GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

|. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 


ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 


elp: (022) 87775119 

GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 
. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 


Beijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

elp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum «4 Anak | IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak LIL 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
elp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
I. A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 
badah AOG 

Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum | II III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


Pk. 09.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum 4 Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda # Pelajar Pk.13.00 

I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 

Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

Telp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 744 3507 


GMS Lampung 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum # Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


